PENGURUS KOTA PRABUMULIH 


PERSATUAN TENIS MEJA SELURUH INDONESIA (PTMSI ) 


Sekertariat : Komplek DKT 27 RT.03/RW.01 Kel. Patihgalung Kec. Prabumulih Barat Kota Prabumulih 31123 
Email : ptmsiprabumulih@yahoo.com Phone : 0821-76-7000-53 











SURAT KEPUTUSAN 
Nomor :4)/PTMSI-PBM/XI/2017 


DASAR 
1, Pelaksanaan agenda kegiatan PTMSI Kota Prabumulih yang sering terkendala administrasi 
karena tidak aktifnya Sekertaris PTMSI Kota Prabumulih 
2. Kebutuhan mendesak persiapan Porprov 2017 dan Agenda PTMSI Kota Prabumulih lainnya 
MENGINGAT 


AD/ART PTMSI Kota Prabumulih Dan Mengacu AD/ART PTMSI Nasional 
Urgensi Kepentingan pelaksanaan agenda kegiatan PTMSI Kota Prabumulih 
Pelaksanaan Program Pelatihan PTMSI Kota Prabumulih 

Persiapan Event Porprov 2017 


nu 


i MEMPERTIMBANGKAN 


. Kapasitas dan kompetensi memadai 
2. Kontribusi dan Dedikasi Positip kepada PTMSI Kota Prabumulih 
3. Faham dan Mengerti arah kebijakan pelaksanaan agenda kegiatan PTMSI Kota Prabumulih 


MEMUTUSKAN 


1. Mengangkat Sdr. Suwanda Sitorus SKom sebagai SEKERTARIS PTMSI Kota Prabumulih 
terhitung mulai tanggal 14 November 2017 sampai dengan berakhirnya masa jabatan 
Kepengurusan PTMSI Kota Prabumulih Tahun 2018 

2. Memberhentikan dengan hormat Sekertaris yang lama sehingga semua fungsi tugas dan 
wewenang yang melekat dijabatan sekertaris beralih kepada Sekertaris baru yang ditunjuk. 


Demikian kami sampaikan, untuk dapat dipatuhi dan dilaksanakan untuk kepentingan kita bersama 


Li Ditetapkan di Prabumulih 09 November 2017 
12 PTMSI KOTA PRABUMULIH 





Tembusan : 
1. Ketua KONI Kota Prabumulih 
Kakan POKP Kota Prabumulih 
Kadis Dinas Pendidikan & Kebudayaan Kota Prabumulih 
Ketua Pengprov. PTMSI Sumatera Selatan 
Bapor PT Pertamina EP ASSET 2 Ka. Seksi Tenismeja 


nawy 


